PROPOSAL KEGIATAN KAJIAN ISLAM INTENSIF 

"NGAJI SUNNAH" 



NGAjl 

SUNNAH 



3t& 



Si , 



23 ^ 



>: r y x / 7 



DEWAN KEMAKMURAN MASJID JAMI' AL-IHSAN 

DAN 

LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN IBNU MAS' 



H f 

rub 



NGAJI 

SUNNAH 



BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi dan arus modernisasi yang tidak diimbangi dengan 
kesiapan mental, telah mengikis aqidah dan akhlaq kaum muslimin. Etos 
kerja yang berlebihan dalam mengejar dunia, membuat banyak kaum 
muslimin lalai tentang agama bahkan tidak jarang diantara kaum muslimin 
yang meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. Pada waktu yang sama, 
berbagai pemikiran yang menyimpang bertubi-tubi, baik secara sembunyi- 
sembunyi maupun terang-terangan. 

Contoh nyata dari apa yang tersebut di atas antara lain banyaknya kaum , p% 
muslimin yang meninggalkan shalat 5 waktu, para remaja dan pemuda tidak \jf**> 
mengetahui etika pergaulan yang islami, merebaknya aliran sesat dan nabi 
palsu, tayangan televisi yang tidak edukatif bahkan cenderung menampilkan 
hal-hal haram dan berbau kesyirikan. 

Akar permasalahan dari berbagai fenomena yang terjadi tersebut, tidak 
lain adalah jauhnya umat dari ilmu. Oleh karena itu, sudah saatnya kaum 
muslimin kembali mempelajari agamanya, mendekat kembali ke masjid, 
mendatangi majelis-majelis 'ilmu, sehingga mampu bangkit dari segala 
keterpurukan yang telah Allah * timpakan dan menyongsong kemulian islam 
yang telah dijanjikan oleh Allah * dan RasulNya it/ Kaum muslimin harus 
mengingat kembali tujuan diciptakannya manusia di dunia, tidak lain adalah 
untuk menghambakan diri kepada Allah * semata dengan penuh 
ketundukan dan keikhlasan. 

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sebagai hamba Allah * 
manusia harus senantiasa saling mengingatkan dan saling menasihati dalam 
diwujudkan dalam dalam bentuk kajian-kajian islam. 

Bogor yang merupakan wilayah penyokong ibukota,setiap harinya 
diwarnai dengan berbagai aktivitas sosial ekonomi, industri, pendidikan, dan 
Iain-Iain. Kondisi ini mengharuskan adanya sentuhan rohani islam yang ' 'y^' 
efektif sebagai kontrol agar kehidupan berjalan seimbang. Diantara kalan^an 
yang perlu mendapatkan sentuhan rohatii dan bimbingan islam adalah 
mahasiswa dan pemuda. / 

Masa muda adalah masa yang produktif dan penuh gejolak ^kan rasa 
ingin tahu, karena itulah para mahasiswa dan pemuda perlu pembir^aan agar 
keingintahuan dan gejolak kaula muda dapat tersalur melalui hal-ihal yang 
positif dan bermanfaat. Keberadaan mahasiswa dan pemuda juga selalu 



Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP: 085762940830 (Rizky) 




NGAJI 



SUNNAH 




menjadi roda prnggerak perubahan. Maka dari itu, pembinaan keagamaan 
bagi generasi muda sangat diperlukan dan harus terus berkesinambungan, 
sebab generasi muda merupakan pemegang tongkat estafet dari generasi 
tua. Maka baik dan tidaknya bangsa ini sangat ditentukan oleh generasi 
muda. 

Berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, seperti majelis taklim, pengajian 
Al-Qur'an dan Al-Hadist, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat perlu 
digalakkan untuk mewadahi mahasiswa dan pemuda. Namun untuk 
mensukseskan kegiatan tersebut, dibutuhkan peran serta dan dukungan 
berbagai pihak. 

Berangkat dari situlah, maka Remaja Masjid Jami' Al-lhsan bekerja sama 
dengan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPA) Ibnu Mas'ud, berkat taufiq dari 
Allah semata, sampai saat ini menjalankan program - program Kajian Isl^m 
Intensif berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman yang 
shahih di Kota Bogor. 

1.2 Tujuan 

Kegiatan Kajian Islam Intensif ini bertujuan untuk: 

a. Memberikan bekal dasar dan meningkatkan pemahaman umat 
terhadap ilmu agama serta bahasa arab yang menunjang 
untuknya 

b. Memebekali para pemuda dan mahasisw^ terutama para aktivis 
dakwah, dengan ilmu dan pemahaman islam yang benar 

c. Menyebarluaskan ilmu terutama mengenai aqidah yang benar 
serta hukum-hukum islam kepada segenap kaum muslimin 

d. Mewujudkan suasana kampus yang kondusif untuk belajar dan 



cocok untuk meningkatkan keluhuran akhlak dan budi pekerti 
pemuda dan mahasiswa 




Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP: 085762940830 (Rizky) 



NGAJI 

SUNNAH 



BAB II 
PROGRAM KEG I AT AN 



2.1 Nama Kegiatan 

Kegiatan ini diberi nama Kajian Islam Intensif "Ngaji Sunnah" 

2.2 Bentuk Kegiatan 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kajian rutin terjadwal 
menggunakan modul / buku materi yang relevan, yang disampaikan oleh 
pemateri yang kompeten sesuai bidangnya. Untuk tahap awal 
penyelenggaraan kegiatan ini, ada 4 pilihan kelas, yaitu: 

a. Kajian Aqidah (KA) 

b. Kajian Ushul Fiqh (UF) 

c. Bahasa Arab Dasar (BA) 

d. Tahsinul Tilawah Al-Qur'an (TQ) 

2.3 Target Peserta 

Para pelajar SMA, Mahasiswa, Pemuda dan Umum di wilayah Bogor 
dengan batasan usia 15 - 45 tahun, yang terdiri dari kelas BA Ikhwan, Kelas 
BA Akhwat, Kelas TQ Ikhwan, Kelas TQ Akhwat, Kelas UF gabungan, dan 
Kelas KA gabungan. 

2.4 Biaya Pendidikan 

Kegiatan ini digratiskan dengan pembatasan jumlah peserta (max. 40 
orarig) dan pemberlakuan tata tertib yang ketat. 

2.5 Jadwal Belajar 

BA : Setiap Ahad pukul 07.00 - 09.00 WIB 

UF : Setiap Senin pukul 1 6.30 - Maghrib 

KA : Setiap Jum'at pukul 05.30 - 06.30 WIB 

TQ : Setiap Sabtu pukul 1 4.30 - 1 6.30 WIB 




LPA 



1BNU 

MAS'UD 



Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP : 085762940830 (Rizky) 



NGAJI 

SUNNAH 



2.6 Periode Belajar 

Pertemuan 1 - 7 
Libur 

Pertemuan 8-14 
Ujian Akhir Semester 1 



: Tanggal 22 Februari - 5 April 2015 
: Tanggal 6-18 April 2015 (tentatif) 
: Tanggal 1 9 April - 7 Juni 201 5 
: Tanggal 8- 14 Juni 2015 



2.7 Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan kajian Islam intensif dilaksanakan di Masjid Al-lhsan (Belakang 
Telkom Pajajaran Bogor), yang berada di area Balai Penelitian Bioteknologi 
Perkebunan Indonesia. \ ? f>% 

2.8 Pengajar 

ustadz M. Iqbal Tawakal, Lc. (Alumnus LIPIA) 



ustadz Didik Suyadi 
ustadz Rifqi 

ustadz Munawir, Al Hafidz 
Ustadz Nanang 
Ustadzah Arini R Fauziyah 
Ustadzah Anita, Al Hafidz 



(mahasiswa MEDIU) 
(alumnus Ma'had al-Badr) 
(Pengajar Tahsin LPA Ibnu Mas'ud) 
(Alumnus Program Guru LPA Ibnu Mas'ud) 
(mahasiswa LIPIA) 



2.9 Fasilitas 



b. 
c. 



Buku panduan gratis untuk 20 peserta pertama: 

KA : Kitab Kitabut Tauhid 
F : Kitab Ushul min 'ilmil Ushul (Ushul Fiqh) 

BA : Kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaiik 

TQ : Modul Pendidikan Tahsin Tilawah Metode Tallaqi 
Sertifikat 

Hadiah bagi 2 peserta didik 




LPA 



IBNU 

MAS'UD 



Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP : 085762940830 (Rizky) 



BAB III 
ANGGARAN KEGIATAN 



NGAJI 

SUNNAH 



No. 



Alokasi 



Besaran 



1 . Transportasi pemateri 

16 pertemuan x 7 pemateri x Rp. 100.000 



Rp. 1 1 .200.000 



Buku Panduan 

a. KA, 20 eks x Rp. 10.000 

b. UF, 20 eks x Rp. 20.000 

c. BA, 20 eks x Rp. 1 00.000 

d. TQ, 20 eks x Rp. 10.000 



Rp. 200.000 
Rp. 400.000 
Rp. 2.000.0000 
Rp. 200.000 



Publikasi 

(Banner, Poster, Selebaran) 



Rp. 300.000 



Administrasi dan Logistik 
(Printing, Sertifikat, Fotocopy, Alat Tulis, dll) 



Rp. 300.000 



Konsumsi 

16 pertemuan x Rp. 30.000 



Rp. 480.000 



Hadiah 

6 kelas x 2 x Rp. 50.000 



Rp. 600.000 



Rp. 15.680.000 



TOTAL ANGGARAN 




Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP : 085762940830 (Rizky) 



NGAJI 

SUNNAH 



BAB IV 
ANGGARAN KEGIATAN 



Demikianlah rencana kegiatan yang insyaAllah akan kami selenggarakan. Besar 
harapan kami agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan 
bermanfaat bagi kaum Muslimin, terutama para pemuda dan mahasiswa, serta 
semoga Allah menjadikan perbuatan ini sebagai amal shahih yang akan 
mengahasilkan buah yang baik di hah akhir nanti. Atas bantuannya dan kerja 
samanya kami sampaikan. Jazakumullah khairan. 



Sekertaris 



Boqor, 16 Jumadal Ula 1436 H 
7Maret 2015 



Ketua Program 



Jeni 



#5 



Hi 



REMAJA MASJID 



Rizal Abdul Halim 



4 



Mengetahui, 



Ketua DKM Al-lhsan 



Ketua LPA Ibnu Mas'ud 



DR. Tri Panji 



LPA 



IBNU 

MAS'UD 



Adi Cifriadi Msi 




Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP: 085762940830 (Rizky) 



NGAJI 

SUNNAH 



LAMPIRAN 



Pengurus Kajian Islam Intensif 



A. Penasehat 

1 DR. Tri Panji (Ketua DKM Al-lhsan BPBPI / Dosen UNPAK) 

2 DR. Asmini Budiani (Bendahara Masjid Al-lhsan / Peneliti BPBPI) 

3 Prof. DR. Syarif Hidayat ( Guru Besar IPB) 

4 Prof. DR. drh. Srihadi Agungpriyono ( Dekan FKH IPB) 

5 Ir. Eddy Setyo Mudjajanto, MS (Dosen Senior Diploma IPB) 

6 Adi Cifriadi, MSi (Peneliti Pusat Penelitian Karet) 

7 Adi Wahyuno (Ketua RW 3, Kelurahan Babakan) 



B. Pembina 

1 Ashadi Sasongko MSi (Dosen Diploma IPB) 

2 Meirizky, A.Md ( Alumnus Diploma IPB / Pembina Remaja Masjid 
Al-lhsan) 



C. Pelaksana 



I 



Ketua Program 
Bendahara |i 
Humas & Dana 



VyjJP 



Rizal Abdul Halim 
Jeni 

• Ibnu Santosa 

• M. Lutfi 

• Awi Mukhtar 
Publikasi & Administrasi : • Dede M. Rizal 

• Azzam 

Logistik & Kosumsi : • Nanang 

• Baka 



4 



Sekretariat: 

Masjid Jami' Al lhsan, BPBPI J^i^0 
Jl. Papandayan (Belakarig Telkom) 

Contact person: 

Rizal Abdul Halim (0859-5900-0620) 
Ibnu Santosa (0857-1 1 98-981 3) 



Donasi via Rekening Muamalat 74 1005 1010 a.n Ashadi Sasongko 
Konfirmasi via sms 081 5533 48354 




LPA 



IBNU 

MAS'UD 



Jl. Papandayan, Komplek BPBPI 

CP : 085762940830 (Rizky) 



